














SEBENTAR, 
YOON HANNA! KAU 
MAU PERGI BEGITU 

SAJA? 





SAYA PIKIR ANDA 
BUTUH WAKTU... 





TENTU SAJA! 
ΤΑΡΙ...Ι 


TAPI, KAU BENAR- 
BENAR AKAN PERGI?! 


ANU... SAVA 
BOLEH TETAP DI 
SEBELAH BOS...? 














SAYA TIDAK MAU 
JADI SATU-SATUNYA 
ORANG YANG TAK 
TAHU APA-APA... 


…SEPERTI DULU. 








DEVIL 
NUMBER 42 


Cerita: Jangjin 
: Woombee 





Gambar: 


MASALAHNYA 
JADI SEMAKIN 


AKU INGIN 
MELEPASKANMU, 
TAPI NGGAK BISA 

SECEPAT ITU. 


NOMOR 4 MENAHAN 
REKAN KERJAKU. 











TUNG, TUNGGU 
SEBENTAR! 


SAYA AKAN 
MELAKUKAN SESUAI 
PERINTAH ANDA. JADI, 
TOLONG IZINKAN SAYA 
IKUT ANDA! 


ci 





KALAU BOLEH, SAYA 
INGIN TETAP SEPERTI INI. 
SAYA TIDAK MAU TAK 
SADARKAN DIRI ATAU HILANG 
INGATAN. 


SEKARANG 
KAU MENCOBA 
UNTUK BERNEGOSIASI 
DENGANKU? 


WAKTU ITU 
JUGA BEGITU. 





SETELAH ANDA 
MENCEKIK SAVA. 












SAVA TIDAK TAHU 

IBU MASIH HIDUP ATAU 

TIDAK. BOS JUGA 
MENGHILANG. 


SEMUA BERUBAH 


SAAT SAYA SADARKAN 
DIRI... 





MIKA TIBA-TIBA 
BERNIAT MENGHAPUS 
INGATAN SAYA, PADAHAL 
SAYA TIDAK TAHU 
ALASANNYA... 


INI URUSANKU. 
TAPI KENAPA HANYA 
AKU YANG TIDAK 
TAHU APA-APA? 





BAGI ANDA, INGATAN 
DAN PERASAAN SAYA 
TIDAK BERARTI APA-APA? 





KALAU ANDA INGIN 











МЕМАМҒААТКАМ SAYA 
SEPERTI ITU, LEBIH BAIK 
ANDA MEMBUNUH 
SAVA. 






KALAU TIDAK, 
MOHON IZINKAN 
SAVA IKUT. 








KALAU KAU PERGI, 
IBLIS NOMOR 4 PASTI 
AKAN TAHU. INGATANMU 
MASIH TETAP SAMA. 


APA NGGAK 
BAHAYA BAGIMU 
KALAU KETAHUAN? 


VAH, 
TERSERAHLAH. 
AKU NGGAK 
PEDULI. 








JANGAN 
BERTERIMA KASIH. 
SEHARUSNYA KAU TERUS 
MEMBENCIKU SAJA. 













АН, MAAF... 
KALAU BEGITU, 
SAYA AKAN TERUS 
MEMBENCI... 


APA KAU 
BERCANDA? 


KAU BENAR- 
BENAR NGGAK 


BERUBAH, YA? 





KALAU 
DILIHAT-LIHAT, 
KAU KERAS KEPALA 
JUGA. 


BAGAIMANA 
KALAU KAU PAKAI 
PITA SEPERTI INI? 

CANTIK, KAN? 


SEPERTINVA 
NGGAK COCOK 
BUATKU. 





> SETIDAKNYA 
= COBA DULU. 


KALAU DILIHAT- 
LIHAT, KAU KERAS 
KEPALA JUGA. 








ЭСОМАРУ FAVA BUS 
TANPA SEPENGETAHUANKU 
SEPERTI WAKTU ITU. 





AKU TAKUT BOS 
AKAN TERLUKA LAGI 
KARENA DIRIKU... 





AKU NGGAK TAHU 
APA YANG AKAN TERJADI 
KARENA SIKAPKU INI... 










AKU HANYA 
BERPIKIR HARUS 
SEGERA MENEMUIMU... 


NGGAK 
APA-APA... 





AKU HANYA 
INGIN TAHU 
SATU HAL. 


KAU INGAT 
PADAKU? 














DARI AWAL 
KAU INGAT 
SIAPA AKU? 








AKU SELALU 
BERPIKIR KAU 
AKAN KEMBALI. 


KALAU AKU 
BISA BERTEMU LAGI 
DENGANMU 
SEKALI SAJA... 


INGATAN VANG 
MASIH ADA DAN 
INGATAN YANG 
SUDAH HILANG, 





ses VANG 
BENAR-BENAR BERKAH 
ATAU KUTUKAN? 





MENGETAHUI SEMUANYA 
MERUPAKAN SESUATU 
YANG MENVAKITKAN. 








TAPI, KALAU 
MELUPAKAN SEMUANYA, 
AKU NGGAK AKAN MERASA 
SEBAHAGIA INI. 


AKU 
MERINDUKANMU. 













YANG MEMBUATKU 
BISA MENAHAN 
RASA SAKIT INI ADALAH 
KEEGOISANKU. 


KEEGOISANKU UNTUK 
BERTEMU LAGI 
DENGANMU. 














МАКАМУА ITU... 







PENGARANG DAN 
SUAMI PENGARANG YANG 
BARU KUTEMUI ADALAH 
MALAIKAT DAN IBLIS. 







ITU BUKAN HAL 
YANG WAJAR. 


LALU, KALAU 
SELAMA INI MEREKA 
MENYEMBUNYIKAN NOMOR 2 
DI RUMAH MEREKA, 


SEPERTINVA MEREKA 
MEMILIKI TUJUAN LAIN. 


SEBENARNYA APA 
ALASANNYA...? 
APA BOS PUNYA 

PERKIRAAN? 





SEPERTINYA AKU 
HARUS BERTANYA 
PADA MIKA. 


PADAHAL 
AKU BERJANJI PADANYA 
UNTUK MERAHASIAKAN 
INI... 





DIA NGGAK BAKAL 
BISA MARAH 
PADAMU. 


SEBAGAI 
GANTINYA, DIA 
PASTI AKAN МЕ- 
LAMPIASKANNVA 

PADAKU. 





KENAPA BOS 
BISA KEMBALI 
KE SINI...? 


APA PUN YANG 
TERJADI, SEMUA ITU 
SALAHNYA. JADI, 
KAU NGGAK PERLU 
KHAWATIR. 








COLORNG: DYUGONG, DUJJIM 


<BERSAMBUNG> 


